WikipediA 

Bahasa Ingush 


Ingush adalah sebuah bahasa yang digunakan oleh sekitar 413.000 orang 
(2002),^ 1 ' yang dikenal sebagai Ingush , di sebuah wilayah yang meliputi 
Ingushetia, Chechnya, Kazakhstan dan Rusia. Di Ingushetia, bahasa ini 
disebut Ha/uTan Galgaj (diucapkan [BOlBClj]). 



Uji coba W ikipedia 
Bahasa Ingush di 

Wikimedia Incubator 


Daftar isi 

Sistem penulisan 

Fonologi 

Vokal 

Konsonan 

Referensi 
Pranala luar 


Sistem penulisan 


Ingush menjadi bahasa tertulis dengan sistem penulisan yang 
berbasis Arab di awal abad ke-20. Setelah Revolusi Oktober, 
bahasa Ingush pertama kali menggunakan alfabet Latin yang 
kemudian digantikan oleh huruf Sirilik. 



Ingush 

rianrlan mott Galgaj mott /saltsaj mot/ 

Dituturkan di 

Russia, Kazakhstan 

Wilayah 

Ingushetia, Chechnya 

Etnis 

Orang Ingush 

Penutur 

413,000 (2002)! 1 ] (tidak 

bahasa 

tercantum tanggal) 

Rumpun 

Kaukasia Timur laut 

bahasa 

Bahasa 

■ Nakh 

■ Vainakh (Chechen-lngush) 

■ Ingush 

Status resmi 

Ingushetia (subjek federal di 

resmi di 

Rusia) 

ISO 639-2 

Kode bahasa 

inh 

ISO 639-3 

inh 


Vokal 






































Depan 

Tengah 

Belakang 

Tinggi 

u [i] 


y M 

Menengah 

3 [e] 

?[3] 

O [0] 

Rendah 

ab [ae] 


a [a:, a] 


Diftongnya adalah ua /ie/, yo /uo/, oa /oa/, uu /ij/, 3u /ei/, ou /oi/, yu /ui/, oe /ow/, ye /uw/. 


Konsonan 


Konsonan dari bahasa Ingush adalah sebagai berikut^: 




Bibir 

Rongga-gigi 

Belakang 

gusi 

Langit- 

langit 

Langit-langit 

belakang 

Tekak 

Katup- 

napas 

Celah 

suara 




tengah 

sisi 

Pembibiran 

datar 


Nasal 

m [m] 

h [n] 










tak 

bersuara 

n [p] 

m [t] 




?[k3] 

k [k] 

kx [q] 

/[?] 

t Fl 

Plosif 

bersuara 

6 [b] 

d [d] 




?[g j ] 

s [g] 





ejektif 

n1 

[P'] 

ml [t'] 




?[kJ'] 

Kl 

[k'] 

KB 

[q' ] 



Afrikat 

tak 

bersuara 


g [ts] 


^ [t'/] 







ejektif 


h/ 

[ts'] 


hi [F; 1 ] 







Frikatif 

tak 

bersuara 

cp[ f] 

c [s] 


Ui [J] 




Xb [h] 

xl [ h] 


bersuara 

B 

3 [z] 


*[ 3] 




2/ [b] 



Aproksiman 

[v]/[w] 


X7 [1] 


u [j] 






Getar 

tak 

bersuara 


px/ [r] 










bersuara 


P M 










■ Perhatikan bahwa katup-napa s secara tradisional disebut 'kerongkongan', dengan artikulasi katup- 
napas digolongkan dalam kerongkongan. Namun, kerongkongan plosif tidak benar-benar dianggap 
mungkin. 


Referensi 

1 A a b Ethnologue report for Ingush (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=inh) 
2. A http://linguistics.berkeley.edu/~ingush/ing_ss_ipa_666px.jpg 

Pranala luar 

■ Appendix:Cyrillic script 

■ Indigenous Language of the Caucasus (Ingush) (http://ingush.narod.ru/lang/book/) 

■ Ingush Language Project at UC Berkeley (http://linguistics.berkeley.edu/~ingush/) 

■ University of Graz report (http://languageserver.uni-graz.at/ls/desc?id=36&type=r) 







Diperoleh dari "https://id.wikipedia. 0 rg/w/ir 1 dex. php?title=Bahasa_lngush&oldid=14286594" 


Halaman ini terakhir diubah pada 15 Oktober 2018, pukul 13.42. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atrib usi- BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat 
Ketentuan Pe nggun aan untuk lebih jelasnya. 





